WARNING! 


Webtoon ini mengandung unsur kekerasan; 
seperti darah, ucapan serta adegan 
yang tidak layak ditiru. 


Pembaca diharapkan untuk menelaah 
konten sebelum membaca. 
Terima kasih. 


ў 


DANDELION - REPOSE 


АТБ Story by blackcarshoorer 


FPP4- РАВАМОША _ 






















































KARENA KAU 
SUDAH JADI ANAK 
YANG BAIK, 




















AKU AKAN MEMBERITAHUMU, 
SEGALA YANG INGIN 





Еа .. i 


 KITAMULAI “У 


\ DULUDARI.. / 


— A 


HYACINTH ' 
MUTATION. / 











ATAU MEREKA 
YANG BERKONDISI 
MATA LANGKA, 









MATA INDAH 
BERWARNA UNGU. 














CANTIK SEKALI. 
SEPERTI PERMATA, 
TERUTAMA KETIKA 

MEREKA MENANGIS. 





HYACINTH 
MUTATION, 
























ADALAH SEBUAH 
KONDISI LANGKA, 
DIMANA SESEORANG 
TERLAHIR DENGAN 
MATA BERWARNA UNGU. 







LAUAPA 17 


ISTIMEWANYA, 


KAU TANYA? di < 


TIDAK BANYAK 
YANG TAU TENTANG 
FAKTA INI. 
NYATANYA, FAKTA 
INI SEMPAT DIKESAMPINGKAN, 
ATAU TIDAK DIANGGAP. 





PERTAMA, 















MEREKA TERLAHIR 

DENGAN SISTEM IMUNITAS ) 
DIATAS MANUSIA 

BIASA. 


SECARA FISIK, 
MEREKA JAUH LEBIH 
KUAT, SEHAT, DAN 
JARANG JATUH SAKIT. 












KEDUA, 

MEREKA TERLAHIR 
DENGAN BAKAT DAN 
KECERDASAN DIATAS 
RATA-RATA. 











pun 


⁄ MEMPELAJARI DAN 
MENGUASAI SESUATU 
YANG BARU DAN SULIT, 


KACNI TANI YAI MANIS ] 





ATTEN WE УИ В 4 ENT REA A 


κ MUDAH UNTUK MEREKA. 4 


See _ 









MEREKA TERLAHIR 
RUPAWAN. 


(TAMPAN, | 
\ CANTK. 2ο. 


SEPERTI TAK 
ADA CACAT SATU 
GORES PUN. 


MANUSIA YANG 
NYARIS SEMPURNA. 





SEPERTI YANG SAYA 
KATAKAN SEBELUMNYA, 
KITA INI SEPERTI HEWAN LANGKA 
YANG HAMPIR PUNAH. 


POPULASI KITA HANYA 
0,596 DARI SELURUH LAH 
MANUSIA DI DUNIA. 


MENCARI KALIAN TIDAKLAH 
SULIT DENGAN DATA 
KEPENDUDUKAN NEGARA. 


KEEMPAT, 
MUNGKIN INI YANG 
PALING PENTING. 





KAU TAU AIR MATA EMOSI* 
MEMILIKI KOMPONEN YANG 
BERBEDA DARI AIR MATA 
BASAL* DAN REFLEKSx, 
KAN? 





*AIR MATA BASAL 


ӘгГӘГІМІССІСПТӘЛГЛІГГІ ΙΙΝΑΛΟ Al ARALAR SACAR ADARITI 1 


ές κ атр Ұрық inar D МА deed СЕ rd ed ЕЕ ар 


MEMBERSIHKAN KOTORAN PADA BOLA MATA. 


*AIR MATA REFLEKS 
DIHASILKAN SEBAGAI PERLAWANAN SISTEM MATA KETIKA 
ADA SUBSTANSI ASING YANG MASUK DAN MENGIRITASI. 


*AIR MATA EMOSI 
TERJADI KARENA PENINGKATAN LAKRIMASI KARENA TEKA- 
NAN EMOSI YANG KUAT. AIR MATA INI MEMILIKI SUSUNAN 
KIMIA YANG BERBEDA, YAITU; BANYAK MENGANDUNG 
HORMON BERBASIS PROTEIN, SEPERTI; PROLACTIN, 
ADRENOCORTICOTROPIC, DAN LEUCINE ENKHEPALIN. 









KITA, 
YANG DISEBUT 
HYACINTH 







MEMILIKI SATU ZAT SPESIAL 

YANG TIDAK DIMILIKI 
AIR MATA EMOSI 

MANUSIA BIASA. 








ТА 


κκ. | 





v" 
" 


KETIKA HYACINTH 
MENANGIS DENGAN 
BASIS EMOSI YANG 
KUAT, 





















MATA MEREKA 
BERBINAR BERWARNA 
UNGU MUDA. 


SUBSTANSI BERKILAUAN 
ITU YANG DISEBUT 
DENGAN- 





CLEMENZYME. 


——O. 


ж SS 


N 


/ FUNGSINYA? Y 
SEDERHANA. / 
P 


е 


гё 





MENEKAN DAN 
MEMPERLAMBAT KERUSAKAN 
YANG TERJADI PADA 
NEOCORTEX DI OTAK. 


UNTUK 
VIRUS DR. 





ЖЕ” СЭ =. 


/ TIDAK MENYEMBUHKAN, ^ 
\ TAPI MENAHAN. ) 














ж AMAZING, “ 
( ISN'T IT? 

\ (MENAKJUBKAN, ) 
NS BUKAN?)  / 
πώ 


// HYACINTH TEARS, 
YANG DIBUTUHKAN 
N OLEH MASYARAKAT, , 


=. -7 


= 





MEREKA AKAN 
KETERGANTUNGAN SAMPAI 
М AKHIRNYA TERURAI.. 
AMPAI MATI. 






КАЛІ ІІІ 


"OMM. o. e 





DARI AWAL 
KAU MEMANG 
' TIDAK BERNIAT 
/ sMENCARI OBAT 
2. PERMANENNYA, 
— KAN?? 


AN Т 





HM? Le 


7 SAYA TERLUKA, LHO. 
SIAPA BILANG 
DEMIKIAN? 





^ TENTUSAJA ^ 
SAYAMASIH “| 
MENCARINYA. / 


TAPI.. 


BAGAIMANA KALAU 
SAYA BILANG PADA ANDA 


BAHWA OBAT PERMANENNYA 
TIDAK ADA? 













TIDAK- 


OBATNYA 
PASTI A- - 


pe YA? 
KAU TAU SAYA INI 
ORANG YANG JUJUR. 4 





/ SATU HAL LAGI 
( YANG ANDA MUNGKIN 
$ AKAN TERTARIK. 



































AS 


SA 


SEMUA REAKSI 
\ OBATNYA... 














) 


HARUS 
| BAGAIMANA?? \ 





ШІ 


ΠΙΝΙ 









KALAU BEGINI 


TERUS.. Р, 





MEREKA ВІЅА 


MATI.. 




















% 
(=) 
VL 





— 


MEREKA HARUS У 
HIDUP.. 











+ 
.. 


. 


AKU 
NGGAK 
BISA.. 








AKU NGGAK 
BISA, GION.. 








ш TR 
Ж N 


N 


/ UNTUKHALINI, ` 

| AKU NGGA BISA, 

Ñ GION.. / 
md 





AKU GA NGERTI 
KENAPA, TAPI.. 
AKU TAKUT.. 















EDEN, 
MAU NGGAK MAU 
KAMU HARUS MANDIRI 
UNTUK SAAT INI. 






KAMU BUTUH OBAT 
ITU UNTUK BISA 
TIDUR. 





WAKTUMU INI ) 


( KAMU LUPA de cm 
NGGAK BANYAK? / 


AKU TAU.. 








AKU.. 


























ме - 
Ben 
ES | 
- 7 
ARE im 
EXE NR 
Е PR E 
Ἂς το. 
3 2 
--... Я 
n 
Я ў 1 › 
ΠΡΙΝ 
š bo m 4 
- - а ўе 
Ёл 
`B. WEM 
E Е 
я z: 
ё м зн 




















AKU SAYANG 
PADAMU. 







AYO MAKAN 
NGKU. i 









2: 


№ 小 |! 


| || | | |! n 


























^A 


қы 
SAMPAI JUMPA 
DI SEASON 2 


Author's Note 


Halo sharkyang-ku! 

Terima kosih sudah mengikuti DR 
dori awal sampai hari ini. 

saya sangat berterima kasih 

atas dukungan dan respon kalian 
yang hangat, juga kritik dan saran 
yang sudah diberikan agar 

karya saya lebih baik kedepannya! 


Belakangan ini, kondisi kesehatan saya menurun. 
Dengan berat hati, saya memutuskan untuk 
beristirahat sejenak. Puji Tuhan sudah 

mulai membaik, jadi jangan khawatir, ya? 


DR akan kembali lagi di Season berikutnya, 
yaitu Season 2! Sampai soot itu tiba, 
saya akan kangen sekali dengan kalian (T_T) 


Sekali lagi, setulus-tulusnya 
saya mengucapkan terima kasih! 


See you soon! 
I love you. 


(3 


Author's instagram 
@blackcatshooter 





Advisor : lz.erlebnisse 
Editer : Gjosheniel Gxovierdoodles 
3D Artists : @serafinkartika @hamutag 


